WikipediA 


Bahasa Dolgan 


Dolgan language adalah Rumpun bahasa Turkik dengan 
sekitar 1.000 penutur di Semenanjung Taymyr, Rusia. 
Penutur bahasa ini dikenal sebagai Dolgan. 


Bahasa Dolgan adalah anggota dari keluarga bahasa 
Turkik Utara, terhubung dekatnya adalah Sakha ( Yakut ). 
Seperti Finlandia, Hongaria, dan Turki, Dolgan memiliki 
harmoni vokal, aglutinatif, dan tidak memiliki jenis tata 
bahasa, urutan kata biasanya Subjek-objek-predikat. 


Lihat pula 

■ Dolgan 

Bacaan lebih lanjut 

■ Stachowski, M.: Dolganischer Wortschatz, 

Krakow 1993 (+ Dolganischer Wortschatz. Supplementband, Krakow 1998). 

■ Stachowski, M.: Dolganische Wortbildung, Krakow 1997. 

Referensi 

1. A Dolgan (http://www.ethnologue.com/language/dlg) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Dolgan". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Daftar isi 

Klasifikasi 
Lihat pula 
Bacaan lebih lanjut 
Referensi 


Klasifikasi 



Dolgan 

Ay/iFjaH Dulgan, haKa Haka 

Dituturkan di 

Rusia 

Wilayah 

Krai Krasnoyarsk 

Etnis 

Dolgan 

Penutur 

bahasa 

[1] 

Rumpun 

bahasa 

Turkik 

■ Turkik Umum 


■ Turkik Siberia 


■ Utara 


■ Dolgan 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

dlg 

Glottolog 

dolgl241 ( http : //glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/dolg 


1241)121 



Sakha (biru) dan Dolgan (hijau) 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Dolgan di 
Wikimedia Incubator 







































Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Dolgan&oldid=14286465" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.27. 

Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



